No.44


TAHOEN 1


DJOEMA'AT 24 JUNI 1938


Tel.393
Lembar pertama


DAGBLAD


9
Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar


ASOEDI SOEBOE


Telegramadres: „PERKI" Padang
TERDIRI
dari
1½ lembar


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN.
Isinja diloear tanggoengan pentjetak


Kantoor Red. & Admin: Drukk:
"Perantaraan" Raafweg-Padang.
Bajaran lebih dahoeloe.


„I.P.P.A."
Pariaman
AGENTEN
Moeara Laboeh Alpaini
Solok Alamsjoehoer Latief
Fort de Kock: H.Aminoeddin
Bijkantoor


HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
f0,60
Loear kotta seboelan
19,75
Per lembar
f0,03
Advertentie 10 sen per regel


Bapak Soetomo
Njawa gerakan Parindra jang memakai dasar jang
bersemangat, jaitoe; PAK TANI
II


fort de Kock


Wakil pers palsoe


Soetomo, seorang pahlawan te¬
lah melihat lebih doeloe apa apa
jang bekal datang. Lebih dari
ri satoe kali beliau telah menja¬
takan kebada kami bahwa hari
nja ketama'an boeat diri sendiri
soedah dekat pada achirnja Doe¬
nia ethische economie di benoea
Barat bagian jang terbaik dari ne¬
geri2 Eropah dan Amerika mesti
mentjari perhoeboengan dengan
"Kosmisch principeele krachten
dari Timoer, jaitoe tenaga tenaga
economie jang sangat kebal dan
liat seperti jang kelihatan seka¬
rang didesa desa. Meskipoen di
bawah tekenan jang boekan ke¬
wadjibannja, jaitoe tjara pereko¬
nomian Barat jang dipaksakan
tak oeroeng dalam pertaroengan
jang berabad abad itoe tjara de
sa itoe mendapat kemenangan.
Ingatlah sadja bagaimana tje
patnja disini djoemlahnja pendoe¬
doek bertambah: ada doea kali
sebanjak di Eropah.
Dalam sedjarah negeri ini Soe¬
tomo akan tetap mendjadi pe¬
mimpin semangat besar, jang
moelanja dengan tegap dan ber¬
soenggoeh hati serta mendjaoeh
kan segala sembojan politiek jg
tak berdasar.
Oesap dada sendiri. Demikian
lah nasahat beliau. Lihat kekeli
roean sendiri. Lihat dan periksa
lah tenaga tenaga jang besar jg
boekannja tersemboenji didalam
bangsa kita tetapi sebetoelnja sa¬
ban hari dapat dirasa dan pasti
kan. Kalau kita bekerdja diatas
dasar jang kosong samalah rasa
nja dengan orang beloem dewa
sa. Semoea pekerdjaan tak ber¬
hasil dan tempo terboeang dan
kesoedahannja kita loepa dan ta'
melihat lagi akan segolongan jg
sebesar besarnja jaitoe golongan
tani jang berdjoeta djoeta jang
saban hari bekerdja membanting
toelang.
Berilah sitani kemerdekaan me¬
ngoeroes dirinja dalam soesoe
nan masjarakatnja sendiri.
Djaoehkan segala peratoeran
jang dipaksakan dari atas bagi
nja poen dari golongan ambtena
ren Indonesia sendiri. .... da
lam sesoeatoe tempo sadja saja
jakin jang rakjat akan terlepas
dari ganggoean doea penjakit
jang sangat meroesakan pereko¬
nomian negeri ini, jaitoe beban
hoetang dan koerang ma¬
kan.


Bapak Soetomo tidak tjoema
mengeloearkan perkataan sadja.
Dalam segala hal almarhoem
itoe njata seorang jang berboeat
apa jang dikatakannja. Menoeroet
kata Belanda: Man van de
daad. Semoea organisatie jang
didirikan: Nationale Bank Cra¬
dietcooperaties, productie coope
raties, organisatie waroeng pela
jaran perdagangan dan verzeke
ring pada hakekatnja itoe se¬
moea dibentoek diatas dasar jg
sangat ditjintainja jaitoe organisa
tie kaoem tani (Roekoen Tani)
Sebagai seorang achli berpikir
jang dikatakan „geestelijke den
ker" Bapak Soetomo tahoe be¬
toet, bahwa dibelakang tiap tiap
economiesche organisatie haroes
ada poela soeatoe „geestelijke
houding" di Eropah boleh dise
boet oempamanja levensphiloso
phie jang dapat memberikan pim
pinan geestelijk poela.
Sebagai tjaranja Adam Smith
dapat dikatakan soeatoe natuur
philosophie pada asalnja dan sa¬
jang didalam mercantiele „Sack
gasse" achirnja tiba pada djalan
boentoe/ .... demikianlah Soe¬
tomo djoega berdiri diatas dasar
nja sendiri dan beroerat berakar
dalam „Soetomo School" sendiri
,,, akan goena kemanoesiaan de
ngan sesoetji soetjinja.
Barang siapa jang telah per¬
nah berkenalan dengan pengan
djoer jang mahabesar ini. ta'
akan loepoet dirinja dari tarikan
kekoeatan jang mengalir dalam
diri beliau, jaitoe kekoeatan jang
boleh dikatakan seolah olah be¬
si berani.
Dalam systeemnja Soetomo ini
jang tidak boleh tidak mesti ada
jalah ketjintaan kepada
sesama manoesia teroeta
ma sekali perhoeboengan de
ngan pak tani.
Kekoeatan besi berani jang ter¬
kandoeng dalam dirinja itoelah
menggembir kan semoea pemban
toenja (generale staf/ jang be¬
toel betoel dengan alat jang ada
ja'ni pengetahoean perkara agra
rische administratie, telah mem
perlihatkan boeah pekerdjaan me¬
reka jang loear biasa, Tentang
ini akan kita toelis dilain artikel
.


Rotary toelis:
Hak rakjat terlang¬
gar?
Kepada kita disampaikan orang
berita seperti berikoet:
Di Magek onderdistrict Ka¬
mang Basol ada terdjadi:
a. Tikar kepoenjaan seorang
perempoean jang baroe kawin
nama K. telah dibeslag oleh se¬
orang oentoek pembaiar oetang
pamirinja. Tikar mana terpaksa
diteboes ja kembali.
b. Kebon sirih dari seorang
jang bergelar K.M. digadaikan
orang dengan harga f 4.— sem
pat roepiah, dengan tidak seta
hoe jang poenja. Kemoedian,
jang poenja terpaksa meneboes
seharga f 4.50 lempat setengah
roepiah).
c. Padi kemenakan dari se¬
orang jang bergelar B.B. dibe¬
slag orang dan lantas didjoeal,
berhoeboeng dengan oetang B.B.
itoe sendiri. Jang poenja padi
tsb. seorang perempoean nama
Dj. oentoek dimakannja lima
beranak. Chabarnja konon B.B.
itoe soedah doea tahoen sakit.
Menoeroet beritanja, ketiganja
dilakoekan oleh Dt. B. oentoek
keperloean oetang tahoen ini.
d. Sebidang tanah harta poe¬
saka kepoenjaan satoe pamili, di
pakai oentoek kandang bapa dja¬
wi kepoenjaan negeri. Waris wa
ris dari jang mengoeasai tanah
itoe tidak ridha akan hal jang
demikian, tapi rak dapat perha¬
tian jang memoeaskan bagi me¬
reka.
Benar tidaknja berita ini, kita
harapkan penjelidikan dan per¬
hatian pihak kekoeasaan jang
bersangkoetan. Djika benar, diha
rapkan soenggoeh soepaja hak
anak negeri tidak terganggoe
oleh sesama anak negeri.
Roemah sakit t. b. c.
di Pajakoemboeh.
Soedah lama tersiar berita bah
wa di Piladang (Pajakoemboeh
akan didirikan seboeah roemah
sakit t.b.c. Baroe ini kita dapat
kabar, pekerdjaan itoe akan di
moelai kira kira diboetan Augus
tus jang akan datang, sehabisnja
pekerdjaan memperbaiki djemba¬
tan di Tandjoeng Pati Pajakoem
boehi, jang diroesakkan bandjir
pada achir tahoen jang laloe.
Haroes djadi perhatian kaoem
toekang dan koeli oentoek men¬
tjari lapangan bekerdja.
Kita toeroet berdo'a soepaja
lekas berhasil.


Dalam doea boeah persidangan
oemoem di Batang Taroe (Tapa
noeli jang membitjaraka ordon
nansi perkawinan bertjatet tempoe¬
hari ada hadir dimedja pers se¬
orang wartawan palsoe dengan
memakai nama satoe s.kabar jg
terbit di Tapanoeli. Sebagai kebi
asaan satoe wartawan, dia tidak
loepa menoeliskan apa jang ditoe
toerkan orang dalam kerapatan
Tapi sesampai diroemah, dia me¬
ooek kertas kertas jang telah di
toelisnja tadi.
Sekianlah tjerita jang kita de¬
nga dari wartawan palsoe itoe
sendiri baroe2 ini, jg telah meng¬
goenakan akalnja berhoeboeng
dengan sangat ramainja publiek
ditempat vergadering.
Berapa senangnja wartawan ma¬
tjam itoe doedoek dikorsi pers,
dapat minoem limonade dengan
gratis serta beroleh titel warta
wan, pembatja dapat memikirkan
sendiri.
Haroes djadi perhatian comite
persidangan oemoem dan penge¬
moedi soerat soerat kabar, oen
toek dimasa depan.
Bahaja mengantjam
publiek.
Dekat standplaats kereta api Bi
aro, djalan bersimpang empat.
Dekat simpang itoe benar letak
nja sebatang pohoe kajoe jang
besar, dahannja poen besar djoe¬
ga, dan soedah banjak lapoek.
Sangat dichawatiri akan menim
pa bahaja atas diri publiek, teroe¬
tama ketika hari pasar di Fort
de Kock (Rebo dan Saptoel. Pa¬
da kedoea hari itoelah publiek
ramai menantikan kereta api dan
kenderaan jg lain oentoek pergi
kepasar Fort de Kock.
Soenggoeh soedah waktoenja
benar pembesar SS dan VW me¬
ngoeroesnja.
Solok dan daerahnja
Solok satoe kota jang ketjil, a¬
kan tetapi soenggoehpoen ketjil
tidak poela maoe ketinggalan da¬
ri kota2 jang lain boeat mema¬
djoekan igama Islam jang soetji
Akan tetapi sajang sewaktoe ki¬
ta lihati dan kita perama2ti se¬
ketika hari djoem'at, jang mana
oemat Islam akan pergi bersem
bahjang djoem'at, djikalau seki
ranja telat sadja datang poekoel
II tidak mendapat tempat boeat
bersembahjang djoem'at, sehing
ga mereka itoe tidak dapat tem


EDITORIAL


pat bersembahjang djoem'at di
soerau mesdjid pasar Solok te
roes mereka pergi ke mesdjid
Sawah Sianik. Poen disana orang
telah penoeh dan telah sampai
poela keloear oleh karena banjak
orang, djoega oleh karena kekoe¬
rangan tempat. Oleh karena itoe
banjak diantara mereka itoe poe¬
lang dengan hiba hati lantaran
tidak dapat bersembahjang djoem
rat sedangkan mereka itoe ba¬
njak orang2 jang bekerdja di
SSS dan bapak tani jang berke¬
boen 2-3 kilo djaoeh dari tem¬
pat bersembahjang djoem'at.
Oleh sebab itoe berharap kita
kepada ninik mamak dan orang
nan toea di Solok akan menam
bah tempat boeat bersembah
jang djoem'at atau poen akan
memboeat tempat boeat sembah
jang djoem'at jang baroe agar
soepaja sanak saudara kita ka¬
oem moeslimin oemoemnja akan
dapat bersembahjang djoem'at
dan akan dapat poela mendengar
nasihat pengadjaran dari choet
bah jang di batjakan oleh goe¬
roe2 kita sewaktoe di hari djoem
rat itoe.
Moedah2an dari djaoeh kita do
'akan pada iliahi Rabbi soepaja
ninik mamak dan orang toeo2
di kota Solok akan mengaboel
kan seroean kita ini dan beser¬
ta akan memboeat tempat sem¬
bahjang djoemat jang baroe.
M.T.
Lampoe stratverlich
ting
Begitoe djoega di Kp. Djawa
Solok dahoeloenja kita lihati ada
doea boeah lampoe traatverlich
ting jang satoe terletaknja di
moeka Soerau Kp Djaw dan jg
satoe lagi terletaknja dipertenga
han di Kp Djawa jaitoe dekat
kraan waterleiding akan tetapi
jang terletak di moeka atau jg
dekat kraanwaterleiding lampoe
itoe tidak ada lagi malahan jg
tinggal tjoema lampoe jang ter¬
letak di moeka soerau Kp. Dja
wa jang satoe itoe sadja
Beloem berapa hari ini lampoe
jang terletak dimoeka soerau ini
telah di pindahkan lagi arah ke¬
simpang Sawah Sianik. Alhasil
di Kp Djawa sedjak dari soerau
teroes ke oedjoeng Kp. Djawa ti
dak dapat penerangan lampoe
malahan bertoekar dengan
kelam, Berharap kita kepada jg
berwadjib agar soepaja membe¬
ri kembali lampoe straatverlich
ting boeat Kp Djawa Solok soe¬
paja bapak tani jang tinggal di
oedjoeng Kp Djawa atau jang
berladang dapat penerangan lam
poe straatverlichting sebaliknja
kepada pendoedoek Kp. Djawa
Solok M.I.
Exploratie di Pakan Baroe
Dengan K.L.M. telah sampai
di Medan Ir. M.W. Hoogenboe¬
zem.
Toean ini telah terbang dengan
Knilm ke akanbaroe, soepaja da¬
pat dalam berapa minggoe ini
melakoekan mijnbouwkundige ex
ploraties.
t. Hoogenboezem jang telah be¬


Pegang Konsekwensi


Roepanja soeara jang telah di
perdengarkan oleh kita tentang
pemilihan oemoem jang bekal di
adakan boeat perwakilan dewan
gemeente telah mendapat perha¬
tian djoega.
Tetapi walaupoen begitoe pi¬
hak kita sesoenggoehnja beloem
merasa poeas, tersebab sebahagi
an ketjil sadja baroe nampak
bergerak, kedjoeroesan itoe, se¬
dangkan bahgian jang terbesar
dalam tangan mana tersimpoel
finale jang akan memberatkan
atau meringankan artinja kepoe¬
toesan pemilihan itoe masih sadja
hintai mehintaikan.
Soedah tentoe sikap jang se¬
roepa ini haroes ditjela tersebab
keadaan seroepa itoe sama djoe¬
ga dengan tidak sadja mealpakan
kewadjiban sendiri hanja toeroet
mempersempit nasib sendiri, de
ngan tidak mengetahoei tang¬
goeng djawab sendiri poela.
Dalam medan pergaoelan kita
disini sering terdengar bahkan
terboekti istimewa telah mendja¬
di tabiat oentoek memperde
ngarkan soeara maoepoen kri
tiek, begini dan begitoe, ini jg
salah, itoe jang benar dan begi
roe lagi semoestinja, segalanja
tjatjat belaka sesoedah roemah
jang dikarang itoe soedah.
Berhoeboeng dengan ini maka
kita sendiri telah berdjandji da¬
lam hati dengang tidak memakai
sifat bosan soepaja dapat
menghidoepkan soemangat djoe
djoer terhadap kewadjiban ma¬
sing masing agar dapat memper¬
goenakan hak masing masing
poela.
Bita sebenarnja dalam pemili
han jang soedah soedah ternjata
maoepoen tampak serongnja soe¬
paja ini kali dapat dirobah serta¬
diperbaiki dengan radikaal.
Pemilihan oemoem j.a.d.
ini memboekakan kesempatan
oentoek memperbaiki kesalahan
jang soedah soedah jang didapat! Sekarang ini soedah pada tem¬
dari pengalaman jg lampau itoe.
Sekarang kita hendak memper¬
katakan kedoedoekan wakil jang
mewakili rakjat.
Kita haroes mengakoei bahwa
rakjat besar djarang bahkan ham
pir sama sekali tidak mendatangi
wakil wakilnja,
Akan tetapi sebaliknja keadaan
itoe tidak dapat dis lahkan kepa¬
da mereka, tersebab boekankah
rakjat djelata kita itoe soedah
terkenal tertjitjir sendiri tegasnja
bodoh jang beloem tahoe mem¬
pergoenakan hak jang telah di
berika kepada mereka?
kerdja di Hindia Belanda ini moe¬
lai tahoen 1920 sampai 1929 se¬
bagai explorateur sekarang men¬
djadi tamoenja mijnbouw Maat¬
schappij Bengkalis.
Pekerdjaannja jang dilakoekan
sekarang menoeroet keterangan
dari Sum.P. tidak boeat maatschap
pij terseboet hanja adalah mem¬
poenjai particulier karakter.
Timor Dan Volkraad
Di residentie Timor kembali


Boekankah kalau kita mempe¬
sa terboekti jang rakjat djelata
Indonesia seakan akan mendjadi
levende marionetten be¬
laka dengan perkataan
lain hanja sebagai patoeng
berdjiwa dalam tangan¬
nja politiek bewusten?
Oleh sebab itoe, bila didasar
kan atas ini maka soedah sepa¬
toetnja benar wakil2 itoe men¬
datangi serta mendekati rakjat
jang diwakili mereka, boekan se¬
bagaimana „dimana wakil dima
na rakjat jg diwakili"
Dan, bila soedah sampai pada
waktoenja dimana wakil itoe per¬
loe akan rakjat, baroe siwakil
mendatangi serta mendekati rak
jat misalnja dalam waktoe pemi
lihan jang akan datang ini, jg
berwatas dengan tempo 4 tahoen
lamanja.
Dengan verantwoorde
lijkheids gevoel met
vollen stoom dapat kita
mengatakan disini bahwa
bila maksoed itoe telah
kesampaian, maka rakjat tahadi
kembali terserah pada nasib dan
kedoedoekan mereka sendiri.
Apakah ini boekan soeatoe ala
san boeat menjatakan bahwa wa¬
kil itoe hanja seolah olah mem¬
pergoenakan rakjat besar boeat
mendjadi perkakas mereka
oentoek memperoleh keoentoeng
an diri sendiri ?
Rajat haroes insjaf akan ini !
Soedah mendjadi hak bagi
rakjat oentoek mengetahoei per¬
djalanan perwakilan rakjat dalam
tiap2 dewan jg mana wakil2 sen¬
diri kalau met volle plichte
brachting terhadap kewadji
hannja kepada rakjat tentoe mem¬
perkatakan dan mengoemoemkan
balans selama zittingsperlode 4
tahoen itoe agar rakjat dapat me¬
ngetahoen dan menambah keper¬
tjajaannja.
patnja oentoek mengoesahakan
balans perwakilan jg akan habis
itoe.
Di Djawa, wakil2 telah meng
oemoemkan pordjalanan perwa¬
kilan, dimana rakjat telah dapat
mengetahoei.
Kalau ada diantara pendoedoek
jg berkepentingan memperdengan
kan kritiek atas wakilnja boe¬
kan kerena jia sakit hati
maoepoen melepaskan sa¬
kit hati, sebagai sete
ngah moengkin berpendapatan
seroepa itoe, tersebab perasaan
itoe sama sekali uitgesloten.
ada soeatoe aksi oentoek mengi¬
rim wakilnja ke dewan Volkraad
tersebab perwakilan jang
sekarang ini dimana Timor diwa
kil oleh Bali sekallan sesoenggoeh
nja tidak mentjoekoepi.
Begitoelah dari kabar jang di
peroleh poelau Timor telah me¬
noedjoekan 6 kandidaten agar da
pat diangkat salah seorang dian
tara jang 6 kandidaten itoe men¬
djadi wakil Timor.


Tidak lain segala itoe terse¬
bab perboeatan mereka wakil sen¬
diri jg menghendaki akan itoe.
Boekan oleh karena rakjat ti¬
dak mengerti hanja tersebab rak
ladjari dalam2 bahwa nanti bijat kita oemoemnja telah sering
kali mendjadi korban joffer
dari segala matjam bentjana
setengah pemimpin2 rakjat itoe
sendiri jg tidak moedah dipoem
poen dari sanoebari mereka lagi.
Rakjat sekarang menghendaki
berteroes terang boekti dari pe¬
kerdjaan mereka, maka oleh se¬
bab itoe wakil2 itoe tidak pada
tempatnja berdiam diri sadja.
Boekankah telah mendjadi riwa
jat djoega tegas mendjadi tja¬
tjat jg besar dalam medan per¬
gerakan, bahwa diantara pemim¬
pin2 rakjat dlinja mempergoena
kan hak oemoem boeat kebadji
kan dirinja sendiri?
Adakalanja dimana hak oe¬
moem, dimana verantwoor
dingnja?
Bila keadaan seroepa itoe te
lah sering terdjadi, bila itoe te¬
lah mendjadi pengalaman rakjat,
dapatkah di kwalificeer ra'jat seba¬
gi ondankbaar, kalau sekira
nja wakil itoe berdiam diri sen¬
diri dengan tidak mengoemoem¬
kan boeroek baik sesoeatoe jang
mesti diketahoei oleh rakjat?
Kita tetap akan berdiri dipihak
rakjat djelata boeat membela hak
rakjat itoe, tersebab mereka itoe
boetoeh akan pembelaan dalam
segala masjaallah.
Sekali lagi kita bilangkan, bah
wa toelisan ini ditoelis dengan
verantwoordelijksheid¬
gevoelmet vollenstoom
Kalau sekiranja ada diantara ki
ta jang berpikir lain, maka kita
hanja dapat bertanja „Apakah
sekiranja rakjat itoe tidak berhak
menoentoet haknja ?... serta
peganglah konsekwensi dan dja¬
ngan dibiarkan didorong oleh
motor segan2- isme
maoepoen sahabat-isme, ha¬
nja semata-semata boeat oemoem.
D.V.G. Decentralisatie.
Moelai tanggal 1 Juli (dihadap
maka bestuurshervorming di bui¬
tengewesten akan mendjadi offi
cieel,
Dienst DVG diwaktoe kini se¬
dang mengadakan persediaan boe¬
at inspectie afdeeling jang ba¬
roe,
Sumatra kini ada mempoenjai
4 inspecties, di Sumatra oetara
dengan seoreng inspecteur di
Medan. Sumatra Selatan dengan
kedoedoekan di Palembang, „Su
matra Barat dengan fungeernd
inspecteur (officier van gezond
heid) di Padang dan Atjeh en
onderhoorigheden dengan fungee
rend inspecteur (militair/ di Ko¬
taradja.
Ke-empat2 jang terseboet dia
tas itoe dengan adanja bestuurs
hervorming dimatikan dan men¬
dapat seorang inspecteur sadja
dengan mempoenjai kedoedoekan
di Medan.
Berhoeboeng dengan ini maka
timboellah pertanjaan, sekiranja
ressort jang begitoe loeas diker


djakan oleh seorang inspecteur
sadja dan oleh sebab itoe seka¬
rang sedang dipertimbangkan
oentoek menmepatkan beberapa
adjunct atau plaatsvervangende
inspecteurs.
Boeat Borneo djoega mesti di
ambil tindakan jang seroepa itoe
walaupoen disana tidak ada ke¬
moengkinan boeat menepatkan
seorang inspecteur sadja, sedang
kan groot Oost telah mempoenjai
seorang inspecteur.
Selain dari ini dapat djoega
dinjatakan, bahwa sekalian gou
vernements artsen didjadikan re¬
sident artsen.
Seteroesnja berhoeboeng de
ngan groepsgemeenschappen dan
stadsgemeenten di buitengewes
ten maka soedah tentoe sadja
haroes disediakan personeel per¬
soneel. jang baroe /1,C
Rubberrestrictie
Memperloeas vooraad pa¬
da permoelaan 1 Juli j.a.d


Waroeng Simaboer, kp.
Toko Sin Hien, Kamp.


Baroe
Baroe
Tiong Hoa
Toko Indonesia, P. Djawa
H. A. Bakri, Juwelier, kp.
Djawa
Logement Saat Lelo, Ps. 1,40


0,31
0,32
2,61
0,60


Djawa
Logement Oemar Lelo Ps. 0,67
Djawa
Buffet B.B. Pasar Moedik 0,68
Logement St. Radjo Medan 0,34
Ps. Djawa
H. Abdullah. Juwelier kp. 0,50
Baroe
Buffet Sawir. Ps. Djawa 0,33
Waroeng Sepakat, Ps. 0,20
Djawa
Waroeng lijas, Ps. Djawa 0,04
Toko Turki Bag. Marah Ps Moe¬
dik.
-,44
Buffet Abdoellah, Ps Malin
tang.
-,83
-46
Buffet Boelat Ps Gedang
Logement Dahlan Ps Djawa 1,12


KABAR PERKOEMPOELAN.
ROYEER No 1
Beralasan dengan mengchianat
kepada Himpoenan maka sdr Ha¬
dji Noerdin Kahmany anggota ha¬
rian PBHPl maka kerapatan Pe
doman Besar HPII hari Minggoe¬
di Boekit Tinggi 17-4-38 telah
memoetoeskan. Bahwa sdr. Ha¬
dji Noerdin Rahmany itoe di
Royeer dari barisan Himpoe
nan Pemoeda Islam Indonesia
Oemoem. Demikianlah soepaja
dimakloemi.
PBHPII
Ketoea
Penoelis
A. Rany
Dj. Samah


ooeara ters


Toko Berita Kp Djawa -,13
Departement van Ekonomische
Firma A. Aziz en Raman v/h H.
zaken mengabarkan, berhoeboeng
A. Latif P Moedik 1,03
dengan kenaikannja rubberrestric


tie percentage moengkin didoe
ga bahwa dibeberapa onderne
ming2 jang mempoenjai contract
contract di Sumatra ini akan
mendapat beberapa kesoesahan.
Oleh karena ini I.R.R.C. ber¬
pendapatan bahwa di negeri2 jg
mempoenjai restrictie akan dipe¬
rentahkan soepaja peratoeran2
boeat membatasi persedian jg
sampai waktoenja dalam tahoen
1939 akan didjalankan pada 1 Ju
li ini.
Kesoedahan dari pada ini ma¬
ka persediaan maximum dari on¬
derneming2 getah itoe jg seka¬
rang tjoema dibatas sampai 2boe¬
lan licenties diperpandjang sam¬
pai 1/4 standaardproductie ta
hoen 1938.
Dalam keadaan seroepa kini
Depertement van Ekonomische
zaken akan memberi kelonggaran
kepada maximum vooraad bepa¬
ling, sedangkan tindakan itoe
akan disamakan dengan I.R.R.C.


KOTA


Said Basebe, Ps Malintang 0,09
Autodienst N.I.K A.E, Kp. Dja
,97
wa
-,18
Brood Bakkrij Terandam
Logement Oemar Lelo Teran


dam
Logement
Nias


Boedi selamat


1,21
Kp.
13


Kehilafan


dari pendjoealan
Obat


Derma oentoek Anak Jatim
P.GA.I.
P.O. Ladjnah Anak Jatim P.G.
A.l. minta kabarkan:
Kami soeda terima derma2 oen¬
toek Anak Jatin jang dipelihara
di Roemah Penjantoen, Djati Pa¬
dang dalam boelan Mei 1 1938
seperti teseboet dibawah :


Derma


tjelengan.
Toean Djohan B.B. Kamp. f


Nias
Kantoor Districtshoofd-Pa¬
dang
Sjarikat Dagang, Kerkstraat
Logement Dagang Setia,
Kp. Djawa
Soetan Sati, schoenmaker
Logement Minang-Java, kp.
Djawa
Logement Soetan Saidi, kp
Djawa
Buffet St. Maradjo, kp.
Djawa
Toko D dong, P. Djawa
Toko Hoesin Oetih, kp.


2,19
0,13
0,39
0,90
0,11
0,19
0,75
0,45
0,97
0,26


Ada samboengan.
Dimanalalalnja ?
Orang kabarkan, bahasa seo¬
rang anak boeah negeri Nangga
lo Ommelandan van Padang na¬
ma M.A, gelar R.S, ada mema¬
djoekan keberatan pada pihak a
tas tentang boenji kepoetoesan
kerapatan adat dari negeri jth,
jang bersidang pada 5 April
1938,
Jang mana M,A, dan kaoem
nja merasa diroegikan dengan a¬
danja boenji soerat keboelatan
itoe, karena tidak sesoeai de
ngan apa jang ditetapkan dalam
kerapatan ddo 5 April 1938
itoe.
Chabarnja sehingga Penghoe¬
loe2 jang toeroet djadi Leden
dari Kerapatan itoe tidak maoe
meneekend soerat Kaboelatan jg
diserahkan pada M,A, itoe kare
na ada jang berobah dari a¬
pa jang mereka soedah poetoes
kan.
Soedah beroelang oelang M.A,
bersama sama wakilnja mema¬
djoekan soerat pada pihak atas
oentoek menanjakan bagai mana
pendapatan pihak atas tentang
perobahan jang mendatangkan ke¬
roegian bagi MA, dan kaoemnja
itoe toch sampai kini beloem a¬
da chabar2nja.
Dimanakah lalai atau terpen¬
damnja?
Biarlah sampai disini sadja
dahoeloe hal ini kita toelis tjoe¬
ma kita harap hal jang mengar
doeng kedjahatan itoe akan be¬
segera hendaknja mendapat pe¬
njelidikan dalam dari pihak atas
soepaja anak boeah jang berke¬
pentingan djangan lama menang
goeng keroegian. IE,jar,
— O


Beheerder serta famielinja
dari filiaal West Sumatra
Apotheek di Kampoeng Ti
onghoa ditahan.
Menjamboeng perchabaran ki
ta jang kemaren, maka ini hari
dapat dikabarkan lagi, bahwa be¬
heerder dari filiaal apotheek West
Sumatra itoe bersama2 dengan
anak jang mendjoealkan obat ter¬
seboet telah ditahan, lantaran ke¬
kilafan mana djiwa seorang anak
perempoean bangsa Tionghoa te¬
lah mendjadi tiwas.
Mereka itoe kedoeanja ditahan
hanja moengkin boeat sementara
waktoe selamanja melakoekan
vooronderzoek, dimana sesoedah
itoe akan ditimbang sekiranja di
masoekkan kedalam preventief
atau dilepaskan.
Pemereksaan itoe akan dite
tapkan oleh Magistraat sekiranja
mereka itoe akan ditoedoehkan
bersalah sendiri dengan berkesoe¬
dahan kematiannja seseorang.
Tentang beheerder terseboet dat
pat diberitakan, bahwa ia telah
sedjak tahoen 1925 bekerdja se¬
bagi penolong (helperi di berapa
apotheek2 dan roemah2 sakit di
antara mana di Moeara Laboeh.
Dalam tahoen 1938 maka ia
masoek kerdja di West Sumatra
Apotheek dan ditahoen 1935 ia
dipekerdjakan sebagi beheerder
dari filiaal apotheek itoe di Kam
poeng Tionghoa.
PASAR MALAM
Sebagimana telah disiarkan djoe
ga nanti malam di lapangan pa¬
sar malam akan diadakan con
cours gamboes.
Kalau sekiranja naati malam ti¬
dak ditoeroeni hoedian, maka soe¬
dah tentoe dapat didoega bahwa
poebliek akan ramai mengoen
djoengi pasar malam itoe.
Resident ter Beschikking.
Dengan permoelaan 1 Juli te
lah diangkat mendjadi resident
t.b. dan dipekerdjakan kepada
gouverneur Sumatra dr. W. J.
Beck.
Dibenoemd mendjadi resident
t.b. dan dipekerdjakan kepada
gouverneur Borneo mr. J. Al
laar.


WAKIL SEBAGAI ADVOCAAT
RAKJATI
Collega S. didalam Persamaan
dengan hoofdartikelnja kemaren te
lah menjatakan kesimpoelannja¬
tentang pemilihan wakil gemeente
boeat periode jang akan datang.
Diantara mana dapat djoega
selainnja mengandjoerkan kepada
oemoem serta erop wijzen
atas kewadjibannja kiezers sendiri
telah menoendjoekan serba pem
belaan djoega terhadap pekerdja
jan dari oesaha oesaha serta dja¬
sa djasa dari wakil2 itoe.
Beta poen tidak maoe ondank
baar dan toeroet menghargakan
djasa2 wakil itoe, dan dari pihak
beta sendiri kalau rakjat soedah
satoe kali menoedjoekan serta
memilih siapa jang patoet men¬
djadi wakili sendiri boeat mewa¬
kil belangan mereka, tentoe tidak
dapatlagi berkata soeatoe apa se¬
lain dari meram dan menghi¬
toeng nasib dari kesalahan sendi
ri itoe.
Sebaliknja loop dari pekerdja
an mewakili itoe soedah memang¬
ondankbaar, terlebih lagi di
mana negeri ini masih beloem
bewest akan kekoeasaan politiek
Berhoeboeng dg ini maka tidak
loepoetnja poela bahwa wakil2
rakjat mempoenjai kewadjiban goe¬
na membela kepentingan rakjat
oemoem.
Wakil wakil itoe sesoenggoeh
nja mendjadi advocaat rak
jat dengan sendirinja.
Tempat rakjat mengadoekan
sakit senangnja tempat rakjat
menghamparkan nasib dan dirinja!
Misalnja dalam soal pasar?
Keloeh kesah toekang djoealan
bangsa kita dipasar sesoenggoeh
nja menjedihkan.
Het is nog frisch in ons ge¬
heugen, dari soal pasar jang se¬
dikit hari ramai dibitjarakan orang
Siapa jg melakoekan pembela
an. „wakil kita?"
Bagaimana pasal loting wet
houderschap?
Is het zoo maar te vergeven?
Lain lagi soal advocaat
prodeo sebagaimana collega S
itoe menjatakan kita tjoema mem¬
bilangkan, kita accoord dengan
maksoednja perkataan, tetapi bi¬
la ditjari pengertiannja tjara lite
riar soedah tentoe wakil wakin
kita itoe moengkin berharap
akan pembajaran jang mana ten¬
toe tidak itoe jang dimaksoedti
boekan?
Wakil rakjat in woorden
daad mendjadi advocaat rakjat
dalam medan perwakilan itoe
dan wadjib membela kepentingan
rakjat dan tidak mengharakan la¬
in lain bahkan tidak djoega
mengharapkan dapat poedji
an atau tapoek koedoek.
Hanja kita bisa berbilang se¬
bagai penoetoet bahwa zaman
sekarang kembali zaman mendja¬
hankan politiek "MARHAEN ISME
Mereka itoe boetoeh akan pem¬
belaan waktoe oentoek memper¬
goenakan mareka mendjadi perka¬
kas sadja sepatoetnja poela
dibasmi setjara radikaal
metnul kommanulrepe
tent.


Ditambah dan diperbaiki djalannja
Transport Autodienst 5 S. S.
NARAS
ALOENG V.V.
LOEBOEK
TIKOE SPECIAAL
VIA
Membawa barang2 dan passagiers
Dienstberangkat di Loeboek Basoeng
Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 820
pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Pa¬
dang dan Tanah Darat
I Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4
petang dapat persamboengan dengan kereta api ke¬
Padang station dan padang Pandjang.
Dients berangkat di Naras.
Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari
Padang station dan Padang Pandjang-Masoek di Loe¬
boek Basoeng poekoel 12 tengah hari
il
Poekoel 4,30 setibanja kereta api dari Padang
dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng poekoel
6,30 sadja
Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan
didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh diper
tjaja
Diantara itoe waktoe ada poela dienst auto extra
Datanglah pada segala stations S.S.S dan stations
auto dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan
meminta keterangan lebih panjang.
Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto S.SS
berarti Hemat Tjepat dan sentosa.


De vlugge zeven
Setjepat toedjoeh
Keoentoengan Besar Bagi Tiap Pelantjong
Tjepat Selamat Moerah
Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan dengan
APDOPEL MPA
De Eigenaar
Sabirin dan Bahaoeddin.


Adres jang terkenal
Haroen Toco mas
Pasar Solok
Mendjoeal dan membeli barang2 mas dan intan
dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes
Toean boleh persaksikan menanti
de
dengan Hormat.
Eigenaar


Administratiekantoor
CENTRUM“
Dahar Azis
BEHEERDER
PADANG
Raafweg.
Telefoon No. 277.
Belastingconsulent
en
Administratie


Hendak bepergian
kemana?
Beroeroesanlah dengan
„Hoeboengan penoempang
auto'
Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang
Tel no. 395 dan 396
Agent dari Gouv autopost dients
Dioeroes dengan
tertip dan aman
Menoenggoe dengan hormat


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah:
MOEDAMMADJAN
Moelai sekarang menerima moerid.
Pada tahoen ini akan diadakan sepecial boeat anak:
Perempoean


Goleh persaksikan sendiri
Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada mengoedjoengi
kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal
Buffet baroe Solok
Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan
jang enak dan sedap.
Menanti dengan hormat


Administratie kantoor
„Honeste
Ngarai Weg no 2 Fort de Kock
Sanggoep mengerdjakan boekoe 2 dagang sam¬
pai beres pada a countant belasting dienst diharap
toean 2 saudagar beroeroesan pada kantor jang ter¬
seboet
Dikerdjakan oleh orang jang soedah me¬
ngerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang
jang soedah berdiploma Boek houding A dan B.
Pembajaran berdamai
De Beheeder


JAPAN
Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang
Segala mata seakan2 terpantjang kesana,
Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek
toeroet boeat masa depan.
Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN
JAPAN—MELAJOE.
Oleh Hiroshi Ueno, Journalist
Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa Japan, Practis
ringkas, terang dan lekas dimengerti.
Satoe boekoe tebal, formaat sedang, koelit airmas.
Harga f 3. vrij Ongkos
„penaboers
Roeang penjiaran poestaka Indonesia
Keramatplein 19 Batavia. C.
Catalogis dikirim gratis pada jang minta


DJOEMAAT 24 JUNI 1938


DAGBLAD


LEMBAR KEDOEA
AASA


bahwa tidak oesah orang koeatir
sebab djoemlah itoe akan habis
dipakainja djoega. Sebab beloem
lama ini didepartement financien
telah dilakoekan pembitjaraan jg
soedah dapat menetapkan hal di


Japan Tiongkok


Menjamboeng oedjaran kita ke¬
maren, dimana dinjatakan bahwa
Tokyo sekarang telah hendak
memperloeas medan serangannja
jang mana telah dinjatakan
oleh generaal Ugaki minister oe¬
roesan loear negeri Japan kepa¬
da sekalian wakil2 diplomatiek
dari negeri loearan di Tokyo,
maka dengan itoe dapatlah kit
membajangkan bahwa Japan te
lah sedjak permoelaan bahkan
sebeloem Japan melepaskan per
ladakkan bomnja di Tiongkok
membikin persediaan jg tjoekoep
roepanja.
Dengan pertoekaran kabinet jg
sekarang kedalam tangan dan
pengaroeh militair telah mendja¬
di soeatoe boekti boeat negeri
asing bahwa pertjideraan antara
Japan Tiongkok ini akan meng¬
ambil karakter jg officieel.
Serangan Japan ini akan men¬
djadi lebih hebat berhoeboeng
dimana diwaktoe belakang ini
sekalian militaire adviseurs bang
sa Djerman dalam balatentara
Tionghoa telah dipanggil kemba¬
li oleh pemerentahan Hitler jg
menjatakan bahwa Djerman akan
memegang neutraliteitnja dalam
pertjideraan antara kedoea nege¬
ri ini.
Akan tetapi kedjadian itoe tat
begitoe, lantaran sesoedahnjk
terkabar lagi bahwa Djerman be¬
gitoe djoega pemerentah Italie
telah membantoe Japan dengan
beberapa kapal2 oedara.
Dengan keadaan ini memperli
hatkan lagi betapa tegoeh perika
tan ketiga negeri fascist itoe jg
diseboetkan as politiek tiga se¬
gi antara Rome-Berlijn dan To¬
kyo.
Terlebih dahoeloe dari pada
ini disini telah djoega dinjatakan
bagaimana Tiongkok dapat dipe¬
ngaroehi oleh kaoem Komintern.
Generaal Chiang Kaishek jang
tadinja berhadapan dengan ka¬
oem kommunis jg djoega telah
pernah ditawan oleh pasoekan
Sovjet-Tiongkok, sekarang sama
sama dipengaroehi oleh Komin
tern itoe.
Dalam pertoempoeran sekarang
Tiongkok menerima bantoean ma¬
terieel dari Sovjet Russia.
Bantoean ini sebenarnja telah
tertjantoem djoega dalam pro¬
grammanja politiek loear dari
ovjet didaerah Timoer Djaoeh
agar dapat ia mendirikan Sovjet
Tiongkok.
Ini tidak mengherankan barang
siapa jang selaloe memperhatikan
serta menoeroeti riwajat doenia,
maoepoen perpoetaran politiek
baroe itoe.
Riwajat politiek telah mene¬
rangkan bahwa negeri asing ti
dak bisa bersenang hati sekira
nja Tiongkok djatoeh kebawah
pengaroeh Sovjet teroetama se¬


kali negeri „bourgeuis" maoe
poen imperialisme.
Walaupoen diwaktoe sekarang
Inggris ada berdjabat tangan de
ngan Russia oleh karena kema
soekannja kedalam toeboeh Vol
kenbond dan kawan oleh Peran
tjis akan tetapi melihatkan ke¬
doedoekan Inggris sendiri di T.
moer Djaoeh ini, tentoe djoega
tidak bersenang hati.
Terlebih lagi dimana India da¬
pat dipengaroehi oleh Sovjet jg
senantiasa moengkin meroegikan
Inggris.
Sebaliknja dari pada itoe Djer¬
man jg telah memoetar politiek
nja dengan memanggil poelang
sekalian militaire adviseurs jang
berada dalam bersama sama de¬
ngan Italie jang telah menekan
perdjandjian bersama Japan a
kan bekerdja bersama sama oen¬
toek menghalangi maksoeda dian
gerakan kaoem Komintren di
Tiongkok.
Terboekti soedah jang mana
tahadinja neutraliteit" jg istime
wa mendjadi alasan atas pena¬
ikan Djerman dari Tiangkok sa
menwerking serta perdjandjian
jang kokoh antara ketiga terse¬
boet dari bantoean jang diberi
kepada Japan jang beroepa ka¬
pal2 oedara.
Selain dari pada ini lantaran
soengai koening djoega toeroet
mengamoek, maka peperangan
itoe terpaksa mesti menoekar
kemodinja.
Hari ini medan pertempoeran
disepandjang djalan kereta api
Lunghai. Pasoekan oedara Japan
kembali aktief dengan melakoe
kan bombardemen diatas positie2
Tiongkok disepandjang pantai
soengai koening.
Pasoekan Japan poen telah da¬
pat mendoedoeki kota Thien
shien dan sekarang berada ki¬
ra2 25 mijl djarak dari Anking
soepaja sampai di Taihu, jang
mana pada setiap waktoe didoe
ga kedjatoehannja kedalam ta¬
ngan Japan.
Pendekannja kedoea2 saka
rang sama2 aktief menghadapi
moentahan pelor dari moeloet
meriam dan senapan.


Indonesia
Hadiah 25 djoeta.
Akan habis dipakai
Doeloe ada dikoeatirkan, se¬
akan akan oeang hadiah 25 djoe¬
ta roepiah dari Nederland itoe
tidak akan habis dipakai oentoek
membelandjai beberapa dan ber¬
matjam peroesahaan goena me¬
makmoerkan keadaan negeri jai¬
toe sehingga penghabisan tahoen
39.
Apa bila hadiah itoe tidak ha
bis dipergoenakan, maka sisanja
haroes dikirim kembali ke Ne¬
derland,
Sekarang J.B. dapat kabarkan


atas.
Sekarang orang sedang mentjo
ba menempatkan dan mentjotjok
kan dengan adanja djoemlah jg
masih ada, dengan oesoel oesoek
dari bermatjam departement.
Lebih landjoet J.B. kabarkan
bahwa antara lain oentoek kolo
nisatie Indonesier disediakan
djoemlah 3 djoeta roepiah, dan
boeat orang Eropah 3 ton.
Seteroesnja disediakan djoem
lah oentoek irrigatie. Boeat djem
batan dan djalan disediakan
f 3100,000,- boeat di Djawa, Ma¬
doera dan Seberang. Boeat per¬
dirian gedoeng gedoeg, antaranja
C.B.Z. Soerabaja disediakan f 25
00000
„Boeat irrigatie dan assainee
ring disediakan f 8400,000.
Dari djoemlah ini antara lain
digoenakan boeat Keroja werken
perdang werken dan Selebes Se¬
latan dan Tangerang werken.
Boeat landbouw dan keterna
kan disediakan 1 djoeta boeat
nijverheid 1 djoeta, boeat membe¬
baskan orang dari hoetang hak
tanah f750.000- sedang achirnja
djoemlah 8 ton boeat pekerdjaan
memakmoerkan poelau dan pen¬
doedoek Madoera.
Tentang incident pedato
Ki Hadjar Dewan
tara
„Antara" mengabarkan tentang
incident pedato Ki Hadjar De¬
wantara di Bodja dekat Ambara
wal baroe baroe ini jang menda¬
pat tegoran dari mantri politie
Kendal, oedoek kedjadian ada
lah seperti berikoet:
Pada waktoe itoe KHD mene¬
rangkan atas dirinja pertanjaan
toean Alikoesno, salah se¬
orang pendengar, bahwa bahasa
Djawa adalah amat soelit oentoek
dipeladjari dan bertingkat ting
kat, misalnja ada basa ngoko
krama, keama inggil, basa madya,
antya basa dsb. padahal zaman
sekarang sedapat moengkin se¬
moea haroes dipermoedah, ditja
ri jang praktis. Dan bah sa Me¬
lajoelah sekarang jg praktis sen¬
diri oentoek bahasa Persatoean
ialah bahasa Indonesia, dengan
ditambah dan koerangi dimana
perloe. Oentoek mendjelaskan
ini oleh beliau diambil beberapa
tjontoh, seperti jang doeloe orang
biasa pakai, akan tetapi berhoe¬
boeng dengan koerang praktis
dan soedah tidak menoeroet za
man lagi maka haroes diobah.
Pendeknja zaman sekarang se¬
moea haroes diambil jang prak
tis. Sampai disini pembitjara di
tegor oleh mantri politie
Kendal, dikatakan pembitjaraan
KHD persoonlijk. Ki Hadjar De¬
wantara menerima tegoran itoe
sangat terkedjoet dan sangat me¬
rasa terhina, lagi poela merasa
tidak persoonlijk dan tidak poe
la melanggar salah satoe oen
dang negeri, laloe teroes stop


Tjerita Pendek


Hari Moenakoe
Menoeroet tjerita seorang iboe
oleh
HS. B.K.
Akoe masih moeda, masih ga¬
dis remadja. Kerdjakoe setiap ha¬
ri adalah bersekolah pada seboe¬
ah pergoeroean di Padang, Selain
dari pada bersekolah itoe boleh¬
lah dikatakan ta'ada kerdjakoe
lagi. Menolong iboe djarang akoe
terboeat. Iboe ta' berkehendak
akan pertolongankoe. Beliau soe¬
ka dan amat berharap soepaja
akoe selamanja tetap radjin be¬
ladjar, dan madjoe dalam pela¬
djaran. Tetapi soenggoehpoen be¬
gitoe, akoe selakoe seorang ga¬
dis, sepatoetnja benar membantoe
lboe dengan seberapa tenaga jg
dapat koeberikan.
Sepoelang sekolah, sesoedah
makan dan sembahjang lohor, bi¬
asama akoe tetap mengoelang pe¬
ladjarankoe. Djarang benar jang
tiada koe perboeat begitoe. Pe¬
tangnja akoe berdjalan-djalan. Ka¬
dang-kadang seorang diri sadja,
tetapi atjap poela jang dengan
kawankoe Ani.
Ani dengankoe sebaja. Kami
poen sekelas poela. Sebab itoe
perhoeboengan kami adalah amat
menjenangkan hati.
Waktoe kami berdjalan-djalan
itoe ta' lain jang kami pertjakap
kan selain dari pada peladjaran
disekolah. Sekali2 ada djoea per¬
tjakapan kami itoe jang sampai
kehari dimasa ta' bersekolah lagi.
Kalau kedjadian seperti itoe, te¬
poeas rasanja kami memperbip¬
tjangkan apa-apa jang bersang¬
koet dengan angan-angan kami.
Ani tetap jakin akan kehidoepan
nja jang berbahagia kelak. Akoe
poen begitoe djoea. Tetapi dari
Ani ta'ada akoe mendapat ketera
ngan sesoeatoe djoega, tentang
apa jang akan menjebabkan ba¬
hagiannja itoe. Tentang dirikoe¬
poen ta' poela koenjatakan kepa¬
danja. Kami sama-sama menjim
pan rahsia hati.


Ada samboengan


pembitjaraannja. Ketika jang ha¬
dir ditanja apakah benar kete
rangan itoe soedah kritiek per¬
soonlijk, didjawab dengan „tidak"
sementara toean Alikoesno jang
diberi keterangan itoe sendiri
poen tidak merasa ada apa apa
dalam keterangan KHD terse
boet,
Djoega Wedana, 2 Ass Weda
na dan seorang mati politie da¬
ri Bodja merasa tegoran mantri
politie politie Kendal itoe soe¬
dah meliwati batas, KHD memin
ta ma'af atas kechilafan itoe, di
mana djoega sipenegor Imp,
Kendal sendiri toeroet meminta
ma'af.
Pertemoean kemoedian laloe
boebar dan meninggalkan kesan
jang koerang baik terhadap man¬
tri politie dari Kendal terseboat.


Vendulocaal „De Leeuwe
Venduhouder:
P.W.F. von Liebenstein
Slingerlaan 7. Telef. No. 295
lelang Malam
Moelai djam 6.30
Pada hari Senen 4 Juli 1938
diroemahnja jang terhormat toean
A. Sastrawinangoen
Hoofd Kadaster
Belantoeng Ketjil 47
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jang terawat baik, modern
dan seloeroehnja terbikin dari Ja¬
va- djati antara adanja:
KEBON
Satoe partij boenga2 jang ba¬
goes seperti boenga bougavaille,
chevelurespalm, antara koolpalm,
boenga hortensia dan bangkoe2
kebon.
BERANDA MOEKA
Zitje kaloe djati jang bagoes
betoel, terdiri dari medja dengan
4 kersinja, sangkoetan topi de
ngan katja boender telor, stan
daard boenga, dengan boenganja
ang bagoes, satoe partij piring
inding, telangsi pintoe dengan
koeningan, tandoekaroesa, satoe
partij barang logam, lampoe Ti¬
ongkok modelenaga dengan stan¬
daardnja, kap lampoe jang ba¬
serta tibar Permadani.
BERANDA TENGA
Zitje jang bagoes betoel terdi
ri dari 1 medja dengan 4 korsi
nja jang pakai bantal compleet
medja2 ketjil boeat roko antara
ada pakai piring logam, stan
daard boenga, katja dinding de
ngan kleednja, satoe tikar per¬
madani jang besar oekoerannja
3.60x2.80 meter jang bagoes be¬
toel dan masih baroe lagi, satoe
lampoe listrik kroon dengan 5
lampoenja, almari boekoe jang
bagoes dengan satoe partij boe¬
koe2, satoe partij barang logam,
djam dinding dan djam listrik,
medja toelis boeat Toen dengan
koersinja, lampoe dinding, satoe
collectie gambar-gambar teeken¬
an tangan, zitje Libetykap lam¬
poe jang bagoes dan modenr
dan selainnja.
KAMAR TIDOER
2 tempat Tidoer kajoe jang ba¬
goes dan compleet dengan klam
boenia, satoe tempat tidoer boe¬
at 2 orang boeatan Soerabaja al
mari katja 2 bagian dengan ka¬
tja boender telor, almari pakaian,
almari obat, zitje kamar, pot ma¬
lam, katja dinding jang besar,
medja dan zitje Liberty.
KAMAR MOEKA
2 tempat tidoer anak2 boeatan
Soerabaja, rak pakaian boeat anak
KAMAR ANAK
1
tempat tidoer boeatan Soera
baja, 2 almati pakean dan 1 zitje
kamar.
KAMAR LOGEER
Tempat tidoer Soerabaja boeat
1 orang, 1 medja, 1 sangkoetan
pakean dan 1 katja dinding,
BRANDA BELAKANG
Perabot kamar makan jang
compleet antara ada medja makan
boender teloer jang bisa dibikin
besar, korsi kamar makan2 drs¬
soir, buffet, almari makan dan al
mari thee jang bagoes betoel, sa¬
toe peti ijs Java-koelkast, djam
dinding jang acoord djalan be¬


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman
Tgeloepnja ditanggoeng tidak toentoer
Persediaan besar hanja pada toko:


BOEJOENG TAMIN
65 Balipoeh - Padang
Telegrams; „BOEJOENGTAMIN
Tel no 161


M.G. Mohammad Yoosuf


No. 58 Batipoeh - Padang.
Telegrams: „MUNAYOOSUF


asli


Djangan loepa
Koendjoengilah
HOTEL
MOESLIM
Dar
Restaurant Balai Baroe
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK.


Moelal 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant
Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock.
Publiek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan Restaurant
soedah terkenal lama di Padang, sebagal Restaurant jang satoe2nja bisa
menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman.
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant
besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang
terkenal radjin dan hormat.
Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU
BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean adanja.
HORMAT BEHEERDER FILIAAL
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe,
Padang dan Fort de Kock.
102


toel, zitje rotan, satoe partij kor¬
si Weerner dan bangkoe. Eetser
vies jang compleet dan pakai
boenga, satoe partij barang2 glas
LEBIH DJAOEH
Bangkoe2 sekolah boeat anak2
schoolbord, almari anak2, satoe
partij mainan anak, perkakas da¬
poer jang compleet, machine ijs
satoe tempat masak merk Haller
dengan ovennja dan selainnja
ada strika listrik dan biasa dg
papannja, rak piring almari da
poer dan goedang dan banjak la¬
gi jang ta' diseboetkan.
Datanglah melihat barang2 pa¬
da hari Minggoe 3 Juli dari djam
5—8 malam.


Batjalah dagblad
„Perantaraan Kita"
Pasar Malam
Padang 1938
Penghabisannja ditetapkan pada tanggal 25 Juni j,a.d.
Diramaikan oleh doea orkesten.
Djoega waktoe prijsvraag veilig verkeer disamboeng sampai
tanggal 25 ini boelan,


